Dalam project pertama ini kita akan membuat manipulasi gajah yang mempunyai mata satu, 
mungkin di kehidupan nyata ini jarang terjadi namun dengan Photoshop kita bisa membuat- 
nya. Teknik yang digunakan adalah proses kloning dengan Clone Stamp tool, mengatur 
pencahayaan dan pewarnaan pada masing-masing gambar agar sesuai, membuat efek 
vignette, dan lain-lain. 


Super Manipulation 


(aj Membuat dokumen baru 


Cancel 


Name: Gajah bermata satu 


Preset: | Custom 


Width: pixels 
Height: pixels 


Resolution: k | pixels/inch 


Color Mode:| RGB Color | | 8 bit 


Background Contents: WTransparent 
Image Size: 


&) Advanced 4.29M 


Buatlah sebuah dokumen baru, klik menu F 
atau tekan ( N dengan ukuran 1500 
Isi opsi pilihan seperti pada gambar. 


Buka file Img , klik menu File - 
Open. Dengan Mc drag/tarik gambar 
pemandangan ke dalam kanvas, tekan Ctrl--T lalu atur 
ukuran dan posisi seperti pada gambar. 


E Menambahkan objek gajah 


(aj Clone stamp 


Selanjutnya buka file In psd, dengan Move 
tool drag gambar gajah ke kanvas. Atur posisinya 
dengan M ol seperti pada gambar. 


Aktifkan Cloi Il, tahan tombol Alt klik di 
bagian bawah mata untuk mengambil sample clone, 
lepaskan tombol Alt lalu sapukan brush secara 
perlahan di bagian mata untuk menutupi mata asli 
pada Gajah. 


Project 1: Gajah Bermata Satu 


6 | Pengulangan kloning 


BAL hasil kloning menggunakan Clone 
o: Ambil sample clone sebanyak-banyaknya untuk 
Pa Ban hasil yang maksimal. 


Lakukan Cloning pada bagian mata sebelah kanan, 
caranya sama seperti pada langkah sebelumnya. 


Levels 


(aj Color Balance: Midtones 


Channel: | RGB ) 


Cancel 


Load... 
Save... 


Auto 
Options... 
#22 


preview 


Input Levels: 


Color Balance 


Color Balance 


Cancel 


V Preview 


Color Levels: (0 
Cyan @ 
Magenta @ 
0 


Yellow 


Tone Balance 
O Shadows @ Midtones 
Preserve Luminosity 


O Highlights 


Klik menu Im 3 
pada kotak dialog lakukan pengaturan seperti pada 
gambar. 


Selanjutnya atur Nan warna CAmeN Kopi 
Balance klik menu | Color 


2 Ac dju 


Super Manipulation 


Kei Color Balance: Shadows 


10| Color Balance: Highlights 


Color Balance 


Color Balance 


OK ) 
Cancel 


V Preview 


Color Levels: 


Cyan 


Magenta 


Yellow 


Tone Balance 


O Midtones 
Preserve Luminosity 


O Hihlights 


Color Balance 
Color Balance 
Color Levels:(| 43 t2 -14 


Cyan O 


Magenta Bj 
Yellow 0 


Preview 


Tone Balance 


O Shadows O Midtones @ Highlights 


VI Preserve Luminosity 


Masih pada kotak dialog Color Balance, kali ini kita 


atur tone balance bagian Shadow dengan menggeser 
slider. 


Masih pada kotak dialog Color Balance, kali ini kita 
atur tone balance bagian Highlights dengan 
menggeser slider. Klik OK untuk mengakhiri 
pengaturan ini. 


Highlights 
3 


e 


MN SOTO LAPAK ati 
PRO AJA MUKA 


Range: (Highlights Exposure: 


Ar 


&- ena 


Aktifkan Burn tool, pada property bar gunakan Brush 
Soft Round (lembut) 90px Range: Shadows Exposure: 
10Y6, lalu sapukan brush pada bagian gambar gajah 
yang mempunyai sisi gelap untuk membuat shadows, 
sebagai acuan lihat pada gambar. 


Aktifkan Dodge tool, pada property bar gunakan Brush 
Soft Round 65px Range: Highlight Exposure: 1096, lalu 
sapukan brush pada bagian gambar gajah yang mem- 
punyai sisi lebih terang untuk membuat Highlights, 


sebagai acuan lihat pada gambar. 


4 


YEN Menambahkan mata 


Project 1: Gajah Bermata Satu 


Ipe Naa 
ol drag ke dalam kanvas, atur ukuran (Ctri-t-T) 
posisi seperti terlihat pada gambar. 


Klik menu m 
(S5 Shift-C t 


hitam Kn 


) untuk membuat gambar mata menjadi 


15 | Layer mask 


Masking 


» 
am 


Layers « | Channels LPaths. | 


Mera" v“ Opacity: | 100 » 


Lock: I #@ Fill: | 10096 » | 


Tambahkan layer mask pada layer mata dengan 
mengklik ikon Add r mask di bawah palette layer. 


lalu Hastag di area yang diberi ata sehingga 
hanya bagian mata yang tersisa. 


Super Manipulation 


IWA Rotasi 18 Huve/Saturation 


Hue/Saturation 


Saturation: 


D 


Lightness: 


A 
cls | Paths | -- 
Hlopacity:| 10096 » | 


Loe peri Fill: | 10096 #1 
Ska "ea 


- Layer 2 
r— 


Klik menu Ed 1 te, rotasikan Aktifkan Ic 4, lalu klik menu |i 2 
gambar mata 10" aan yang terlihat pada gambar. Adjusti . #U), pada kotak 
dialog ktatan Aan seperti pada gambar. 


119| Layer baru PLN Bayangan 


OI Oo ala) 3 


Buat layer 2 Gi bara layan gajah, dengan meng- Aktifkan Brush tool, dengan Brush lembut warna hitam 
klik ikon ate a new layer, beri nama layer lukis bayangan tepat di bawah kaki gajah, lalu turun- 
bayangan. kan opacity layer menjadi 6446. 


Tip: Untuk mengganti nama layer, klik dua kali pada 
nama layer lalu ketikkan teks yang diinginkan. 


6 


EX Menambahkan bangunan 


Project 1: Gajah Bermata Satu 


Channels | Paths | 
| Opacity:| 10096 » 
Dsta 
B| “| maa - 
II gain 


| baxangan 


Fill: | 40056» 


Lan AA 


Layer i 


| Layers x | Channels. | Paths. | 


| Normal | Opacity: | 10096 »| 


Lock: ID #b@ Fill: | 10096 » | 
2 Ea “Jam 

s En gajah 

s kang bayangan 

Ja aa 
ti Laik 2 

s kan Lafer 1 


Sa AOOo.O— 5 


Buka file Ir g. Tag dengan ! |) 
ke dalam ana atur ukuran ( -T) dan posisi 
seperti pada gambar, pastikan layer bangunan di 
bawah layer bayangan. 


Tambahkan aan mask bana layer bangunan dengan 
mengklik ikon A mask di bawah palette layer. 


24 Layer thumbnail 


Layers x | Channels | Paths | — 
| Normal 
Lok: #@ 


0 Palaf “Lam 


Aktifkan Brush tool, dengan brush lembut warna hitam 
masking di area gambar bangunan yang diberi tanda. 


Aktifkan |: thumbnail b 


atur pencahayaan dan warna anang gambar bangunan 
ini agar serasi. 


Super Manipulation 


PIN Levels 


Levels 


Channel: | RGB 


Input Levels: 
Cancel 


Load... 
Save... 


Auto 


(1. Options... 


Output Levels: BPA 
an oo 
. 


lo 


Mpreview 


Saturation: 


O 
Lightness: 


Preview 


Klik menu Image » Adjustments » Levels (Ctrl--L), 
pada kotak dialog lakukan pengaturan seperti pada 
gambar. 


Klik menu Image » Adjustments » Hue/Saturation, 
pada kotak dialog lakukan pengaturan seperti pada 
gambar. 


Fill layer 


Blending: Color Dodge 


Pick a solid color: 


Add To Swatches 
Color Libraries 
Ou 
Os je  Oxmla 
Ob: |-44 


Layers x | Ghanneks 1 Paths | 
Rormal MH Opastyi rara » 


teu JP PM Pi tara 3 
Ld omah 


Ld CE barang 

@ (Pa Jemann 
Ld Ed Layer 2 

af Jum 


Is 
M: 
Tg 
K: 


2. AO 6. 3 3 


s5 | | | bavwanaan 


Selanjutnya kita akan mengatur keseluruhan gambar 
dengan layer Fill, sebelumnya aktifkan layer mata, lalu 
klik menu Layer » New Fill layer » Solid Color. Pada 
kotak dialog yang muncul langsung saja klik OK. Pada 
kotak dialog berikutnya isikan code warna # 0b1259. 


Ubah Blending mode layer color fill 1 menjadi Color 
Dodge. 


8 


Project 1: Gajah Bermata Satu 


130 | Vignette 


| Layers x |Channels. |. Paths. | 
Normal w | Opacity: | 10096 » 


Lok: ID #b@ Fil | 10096» 


- sg vignete 


—-X 


- ja pare 

- | Layer 2 AA 

- Fs Layer 1 1 
sa ARA. Oo. o ( -) 3 


Selanjutnya kita akan mengatur keseimbangan warna 
keseluruh gambar, klik menu Layer » New adjustment 
layer » Color Balance, pada kotak dialog lakukan 
pengaturan seperti pada gambar. 


Buat layer baru dengan mengklik ikon Create a new 
layer, beri nama layer vignette. 


RIM Seleksi 


Stroke 


Layer | select Fiter Analysis View Window Help 


"Select: rol | Tae - ar 
Deselett Ctrh-D ka » B9d | 335 W 


Inverse Shift-#-Ctrl-1 


All Layers 
Deselect Layers 
Similar Layers 


Al--Ctrh-A 


Color Range... 


Refine Edge... 
ModiFy 


Al-CtrH-R 


Transform Selection 


Load Selection... 
Save Selection... 


Stroke 


— Stroke 


wat Gop) 


Location - 


Otmside @Ocenter O outside 


— Blending 


Mode: | Norrnal 
Opacity: 100 1 Oo 


(lPreserve Transparency 


Klik menu Select - All (Ctr-A) untuk menyeleksi 
seluruh bidang gambar. 


Klik menu Edit » Stroke, pada kotak dialog yang 
muncul, isikan Width: 50 px Color: Hitam. 


Super Manipulation 


33 Gaussian blur E Deselect 


yer | Select Filter Analysis View Window Help 


tok | Ted KAd | 3sa H4 


Gaussian Blur 


Preview 


Inverse Shift4-Ctr-I 


All Layers Al-CtrA 
Deselect Layers 
Similar Layers 


Color Range... 


Refine Edge... Alt--CtrH-R 


Modifye 


Transform Selection 


Load Selection... 
Save Selection... 


BH we GH 
pas(G203 ) pixels 
Klik menu Filter » Blur » Gaussian Blur, pada kotak Klik menu Select » Deselect (Ctri--D) untuk menghi- 
dialog isikan Radius: 129.3 pixels. langkan seleksi. 


35 Opocity 


Terakhir kita turunkan opacity layer vignette menjadi 
317Yo. 


10 


